Penjelasan Rekruitasi untuk Bagian INTI BPH dan Departement 

1. Sekretaris Umum 

Sekretaris Umum bertugas membantu organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan yang 
berhubungan dengan masalah administratif penunjang kegiatan pemimpin atau kegiatan 
operasional Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer 

2. Bendahara Umum 

Bendahara Umum berfungsi untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mengolah, dan 
mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Himpunan Mahasiswa Sistem 
Komputer 

3. Departement Kesejahteraan Mahasiswa 

Departement Kesejahteraan Mahasiswa bertugas untuk mengajak mahasiswa dalam 
melakukan gebrakan dan meningkatkan semangat mahasiswa dalam melakukan parade 
wisuda 

4. Departement Minat dan Bakat 

Departement Minat dan Bakat bertugas untuk menaungin minat dan bakat yang bersifat 
softskill mahasiswa sistem komputer dan mengarahkan mahasiswa dalam berkarya di 
jurusan bahkan skala kampus Telkom university 

5. Departement Relasi Internal 

Departement Relasi Internal bertugas menjalin hubungan baik dan membangun relasi 
didalam jurusan sistem komputer 

6. Departement Hubungan Luar 

Departement Hubungan Luar bertugas menjalin hubungan baik dan membangun relasi 
diluar jurusan baik di fakultas , universitas bahkan diluar universitas 

7. Departement Komunikasi dan Informasi 

Departement Komunikasi dan Informasi bertugas sebagai wadah pemberitahuan terkait 
program - program yang akan dilakukan himpunan mahasiswa dan sebagai media 
informasi 

8. Departement Sosial 

Departement Sosial bertugas melakukan pengabdian masyarakat dan sosial kemanusian 

9. Departement Kaderisasi 

Departement Kaderisasi bertugas membentuk karakter dan menempah mental mahasiswa 
sistem komputer untuk lebih menjadi mahasiswa yang berkualitas 


10. Dapertement Kewirausahaan 

Dapertement Kewirausahaan bertugas mengembangkan kemampuan berwirausaha dan 
mencari dana mandiri untuk Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer 

11. Departement Riset and Devlopment 

Departement Riset and Devlopment bertugas mengembangkan minat mahasiswa dalam 
bidang akademik dan membantu mahasiswa dalam mengarahkan keahlian dan keprofesian. 


